P4 


“ 


RENDAH 


HATI 


Marilah kita membangun 
kerendahan hati, 
karena hanya kehendak 
Tuhanlah yang akan 
terjadi di dunia ini, 


“TUHAN itu tinggi, namun Ia melihat orang yang 
hina, dan mengenal orang yang sombong dari 
jauh.” (Mazmur 138:6). Dalam Mazmur 138:1- 

8 dituliskan bahwa Tuhan itu tinggi, artinya 
keberadaan Tuhan jauh dari kemampuan manusia 
untuk memahami dan mengerti. keberadaan-Nya 
di luar jangkauan manusia. 

“Sesungguhnya, TUHAN, Allahmulah yang 
empunya langit, bahkan langit yang mengatasi 
segala langit, dan bumi dengan segala isinya:” 
(Ulangan 10:14). Kemuliaan-Nya memenuhi segala 
sesuatu, karena Dia adalah Allah yang Maha besar. 

“Sekiranya ada seseorang menyembunyikan 
diri dalam tempat persembunyian, masakan Aku 
tidak melihat dia? demikianlah firman TUHAN. 
Tidakkah Aku memenuhi langit dan bumi? 
demikianlah firman TUHAN” (Yeremia 23:24). 


KEHENDAK-NYA 


Hanya kehendak-Nya yang terjadi di atas muka 
bumi ini, karena dunia dan segala isinya diciptakan 
oleh Firman-Nya (ayat 4-5). Kebesaran dan 
kemuliaan Tuhan jauh dari kemampuan manusia 
untuk memahaminya. 

Tetapi Tuhan yang tinggi bukanlah Tuhan yang 
tidak terjangkau. Karena kasih-Nya yang besar 
kepada manusia ciptaan-Nya, maka Tuhan adalah 
Allah yang Imanuel, yaitu Allah yang berkenan 
untuk menyertai kita, dan tinggal bersama kita. 

Kehadiran Tuhan menjadi nyata bagi setiap 
orang, bahkan ketika kita berseru kepada- 

Nya maka Tuhan akan menjawabnya, dan 
menambahkan kekuatan di jiwa kita (ayat 3). 

Di ayat ke 6 dikatakan: “TUHAN itu tinggi, 
namun Ia melihat orang yang hina (shaphal - ibr), 
dan mengenal orang yang sombong (gabohha — 
Ibr) dari jauh.” 

“HINA” (shaphal) artinya adalah rendah 
hati, ditekan, dianiaya, diperlakukan tidak adil. 
“SOMBONG” (gabohha) artinya meninggikan diri, 
angkuh, memperlakukan orang dengan tidak adil. 

Firman Tuhan mengatakan, “Sebab beginilah 
firman Yang Mahatinggi dan Yang Mahamulia, 
yang bersemayam untuk selamanya dan Yang 
Mahakudus nama-Nya: “Aku bersemayam di 
tempat tinggi dan di tempat kudus tetapi juga 
bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, 
untuk menghidupkan semangat orang-orang yang 
rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang- 
orang yang remuk.” (Yesaya 57:15). Mengapa 
Tuhan yang tinggi itu dekat dengan orang yang 
rendah hati? 


RENDAH HATI 


Sesungguhnya “Kerendahan hati” diawali dari 
kesadaran akan Tuhan, dan menaruh Tuhan dalam 
kehidupan pribadi sebagai Allah yang disembah. 
Dengan demikian seseorang akan mempunyai 
kerendahan hati, saat orang itu menaruh seluruh 
pengharapannya kepada Tuhan, dan hidup dalam 
ketaatan kepada Firman-Nya. 

Sebaliknya orang yang sombong, adalah orang 
yang tidak menjadikan Tuhan sebagai Allah dalam 
hidupnya. Bisa saja dia berkata bahwa dia percaya 
kepada Tuhan, tapi pada kenyataannya dia tidak 
menyembah Tuhan, tidak hidup dalam ketaatan, 
bahkan menaruh pengharapannya bukan kepada 
Tuhan. 

Dari Mazmur ini terlihat bahwa Daud 
membangun kerendahan hati, yaitu dia 
menjadikan Tuhan sebagai Allah yang 
disembahnya (ayat 1-2), menaruh seluruh 
pengharapannya kepada Tuhan (ayat 3: 7), 


membangun ketaatan kepada Firman-Nya, yaitu 
dengan menggantungkan seluruh hidupnya 
kepada Tuhan (ayat 8). 

Marilah kita membangun kerendahan hati, 
karena hanya kehendak Tuhan lah yang akan 
terjadi di dunia ini. Sembahlah Tuhan, taruhlah 
seluruh pengharapanmu kepada-Nya dan 
bangunlah iman dalam ketaatan kepada Firman- 
Nya, maka ketika kita “ berada dalam kesesakan, 
Engkau mempertahankan hidupku, terhadap 
amarah musuhku Engkau mengulurkan tangan- 
Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. 
TUHAN akan menyelesaikannya bagiku! Ya 
TUHAN, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya: 
janganlah Kautinggalkan perbuatan tangan-Mu!' 
(ayat 7-ayat 8). HALLELUYA! MI (Pdt. Samuel 
Handoko) 


alah satu ucapan bahagia diajarkan Yesus 
adalah: “Berbahagialah orang yang miskin 
di hadapan Allah, karena merekalah yang 


empunya Kerajaan Sorga.” Jika demikian, apakah 
Yesus menginginkan agar kita menjadi miskin? 


Berbahagialah orang Tentu tidak. Bukankah Dia justru berkata: “... 
yang miskin di hadapan Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, 
Allah, karena merekalah dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.”? 


(Yohanes 10:10b). 


yang empunya Kerajaan 
Sorga.” (Matius 5:3) 


MISKIN 


Miskin di hadapan Allah merupakan suatu 
bentuk kerendahan hati, di mana kita mengakui 
bahwa apa yang kita miliki (harta kekayaan, hikmat 
kepandaian, pekerjaan, dll) berasal dari Tuhan. 

Sayangnya, beberapa orang tidak menyadari 
hal ini dan lalu bersikap tinggi hati. 

Bagi setiap orang yang demikian, 
firman Tuhan mencelikkan: 

“Karena engkau berkata: 
Aku kaya dan aku telah 
memperkayakan 
diriku dan aku tidak 
kekurangan apa- 


@ Gereja Mawar Sharon Surabaya 


Ja 2017 A3 2017 
00-2100) (PUKUL 0900-2100 
N 


- Raising Up 
BEWATCNFUL STRONG Man 
STAND FIRM tobethe 
IN THE FAITH- Spiritual Leader 
ACT LIKE MEN at Home, Church 
BESTRUNG & Marketplace! 


LET ALL THAT YOU DO 
— seoemune SIRONG 


1 COMINTIBANG 1 1I- Id —— andra arawak man 


SPEAKENS 


Pm tai pn wang 1 
£ " 


| dat Ai 
“3 


Daftarkan diri anda 
hari ini secara online: 


di nygms.com 


14 Mei - 6 Juli 2017 


Info: 

(031) 60007000 - Mila 
081252640000 - lessica 
081331317777 - William 
Email: 
strongmenOgms.or.id 


Jemaat yang membutuhkan 
pelayanan konseling 

dapat menghubungi 

031 - 60007000 

untuk membuat perjanjian 
terlebih dahulu 


Jadwal Pelayanan Konseling 


Hari Minggu 

di SIBEC Convention Hall, ITC 
Ji Gembong 20-30, Sby 
Bpk. 09.00-10.00 WIB 
Bpk 1200-13.00 WIB 
Bpk 18.00-19.00 WIB 


Hari dan jam kantor GMS 
di Vision Buildina Lt. 6 
Marvel City Complex 

Jl, Raya Ngagel 123, Sby 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Penghalang Lomba 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Sukirno Tarjadi 


Recorded at 
MSTV.TV 


A, PANGGUNG GEMBIRA. 
TE AAYING FOX. SAFARI ERA Os 


3 1617 Seo 


Bukit Doa IMMANUEL 


BAZAR 


Immanuel 


Tayangan Ulang Before 30 Show 
Ibadah Minggu II (Miracle Edition) / 
GMS Pusat Belores English 

Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
Aan 25 Aa 16.00, 20.00, 23.00 WIB 

Nag ang, www.mstv.tv 

www.mstv.tv 

Mawar Sharon 
@ Women 
”Susah” LI B U R 


Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Sukirno Tarjadi 


O2..... 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Worship” 
Pk.02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 


Pdt. Judy Koesmanto 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Tersinggung” 

Pk. 02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Leonardo Sjiamsuri 


Doa Malam 


LIBUR 


Doa FAJAR 
Pk.05.00-07.00 WIB 

R. Sanctuary, Vision 
Building lantai 1, 
Marvel City Complex 

Jl. Raya Ngagel 123, Sby 


Before30 English/ 
(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


Pro-M Revolution 
“The Beginning of 
Wisdom” 

Ppk.19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdt. Antoni Moelyono 
“Disertai Healing Ministry 
di akhir ibadah 


Sunday Services 
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


FEagleKidz 
jadwal lihat di hal. 11 


Army of God 

Teen & Youth Service 
“Good news? 

Bad news?” 

Pk.13.00 WIB 

SIBEC Corv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.14.00 WIB 
www.mstv.tv 


SIBEC-ITC 
SURABAYA 


3 bersama Pdt. Lydia CSES dan Pdp. Adrian Sarwono 


13,00 - 17.00 REGISTRASI 
18.00 - 19.00 MAKAN MALAM sh 
19.00 - 21,30 SESSION | " , 


07 


2017 


08 


2017 


05.00 - 07.00 DOA FAJAR 
07.00 - 09.00 DOA PRIBADI 
09.00 - 12.00 SESSION |! 
12.00 - 13.00 MAKAN SIANG 


BIAYA BAGI YANG 


MEMERLUKAN BIS : 


PENDAFTARAN INFORMASI : 


(PADA JAM KERJA) DAN BERKUMPUL DI 


AK Bukit Doa tmmanuel W @8Dimmoruel Kg @bukitdooimmoneelbdi 


keperluan 
Ot yang 


DEernudDUNngAaN 


MS Women 
28 Juni 201 
oa Malam 


30 Juni 2017 


LIBUR 


me Ngk UnNg 

Tjandra 

0838 3114 9688 atau 
Jacobus 

0851 08600 238 


MERUNDUK 


apa, dan karena engkau 
tidak tahu, bahwa engkau 
melarat, dan malang, miskin, buta 

dan telanjang.” (Wahyu 3:17) 

Sejak duduk di bangku SMA, saya selalu 
memperoleh nilai terbaik. Saya juga lulus dengan 
IPK tertinggi (3.87) se-Fakultas Ekonomi. Bahkan 
sebelum diwisuda, saya sudah mendapatkan 
pekerjaan dengan posisi yang baik di salah satu 
perusahaan besar di Sidoarjo. Awalnya, saya 
bersyukur untuk semua itu. Tetapi sayang, lama- 
kelamaan virus kesombongan merasuk dalam diri 
saya. Tidak jarang saya berkata: “Betapa hebatnya 
dirimu, Lina!” 

Beruntung, Tuhan itu penuh kasih. Dia 
mau direpotkan untuk mengobati saya. Demi 
mengeluarkan saya dari jerat kesombongan, 
Tuhan mengizinkan 'beberapa kegagalan' terjadi. 
Kegagalan tentu sangat menyakitkan. Tetapi 
melalui kegagalan itu, saya diingatkan bahwa saya 
ini bukanlah siapa-siapa tanpa pribadi Yesus. 

Lukas 18:10-14 menceritakan tentang dua 
orang yang pergi ke Bait Allah untuk berdoa. Yang 
seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut 
cukai. Dalam doanya, orang Farisi itu menceritakan 
semua “kebaikan' yang dilakukannya, seolah ingin 
menunjukkan betapa keren hidupnya. Tambahan 


lagi, ia menyatakan dirinya lebih baik dari si 
pemungut cukai di sampingnya. Tetapi rupanya, ia 
tidak berhasil membuat Allah terkesan. 


SI PEMUNGUT CUKAI 


Allah justru tertarik dengan si pemungut 
cukai, yang dalam doanya mengatakan: “Ya 
Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.” Melalui 
doanya, ia mengakui betapa malang dirinya. Ia 
benar-benar membutuhkan belas kasihan Allah. 
Karena si pemungut cukai memiliki hati yang 
“miskin di hadapan Allah', ia pulang sebagai orang 
yang dibenarkan. Dan bagi setiap orang yang 
dibenarkan-Nya, Kerajaan Sorga tentu tidak jauh 
dari mereka. 

Terkadang, kita tidak menyadari jika kita sudah 
terinfeksi oleh virus kesombongan. Oleh karena 
itu, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus 
agar Dia menyingkapkan setiap pengunggulan 
diri yang muncul dalam diri kita. Sesungguhnya, 
kita bukan siapa-siapa tanpa Yesus. Sebaliknya, 
“Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan 
meluruskan jalanmu.” (Amsal 3:6). (Linawati 
Santoso, Pro-M GMS Surabaya) 


“. tetapi ini yang kulakukan: 
aku melupakan apa yang 
telah di belakangku dan 
mengarahkan diri kepada apa 
yang di hadapanku: 

(Filipi 3:13b) 


ebuah ungkapan mengatakan: “Masa 
S lalu adalah sejarah, masa kini adalah 

anugerah, dan masa depan adalah misteri.” 
Sekalipun telah menjadi sejarah, masa lalu 
terbukti memberikan pengaruh cukup kuat dalam 
diri seseorang. Beberapa kenangan terutama 
pengalaman-pengalaman buruk menyebabkan 
banyak orang terpenjara dalam ketakutan. Hal 
itulah yang kita sebut sebagai trauma masa lalu. 

Pada tahun 2014, kulit wajah saya berjerawat 
cukup parah. Pengalaman tersebut membentuk 
saya menjadi pribadi yang over-protektif terhadap 
kebersihan wajah. Beberapa waktu lalu, muncul 
satu jerawat di bagian bawah mata. Tanpa sadar 
saya selalu memikirkannya. Kakak saya bertanya, 
“Mengapa kau tampak begitu galau?” Sambil 
menunjuk jerawat itu, saya menjawab, “Lihatlah, 
ada satu jerawat di sini!” Mendengar hal itu, 
Kakak langsung tertawa. “Jadi, kamu sedih hanya 
karena memikirkan satu jerawat?” katanya. Ia 
lalu menambahkan, “Apa kau mau ke dokter 
hanya dengan keluhan satu jerawat?” Rupanya, 
saya memikirkannya terlalu banyak karena saya 
takut apa yang telah terjadi di masa lalu kembali 
terulang di masa kini. 

Adalah benar bahwa apa yang terjadi di masa 
lalu dapat memberikan pengaruh bagi kehidupan 
saat ini. Sekalipun tidak dapat dihapuskan, masa 
lalu dapat diubahkan ketika seseorang bertemu 
Yesus. Lukas 8:26-39 menceritakan tentang 
seorang laki-laki dari Gerasa yang dirasuki setan- 


6 


OND 
TEPAST 


setan. Orang itu menjadi waras setelah bertemu 
Yesus. Setelah itu, ia meminta agar diperkenankan 
menyertai Yesus. Di luar dugaan, Yesus malah 
menyuruhnya pergi dan memberitakan perbuatan 
Allah. 

Orang Gerasa itu mungkin berpikir: “Jangan- 
jangan aku akan kembali dirasuki kalau aku 
berada jauh dari Yesus.” Akan tetapi, ia memilih 
untuk mempercayai bahwa pekerjaan Yesus di 
dalam dirinya sudah sempurna. Jadi, alih-alih 
hidup dengan ketakutan, orang itu memilih untuk 
menjadi saksi Allah. 

Kita hidup di masa kini dan bukan di masa 
lalu. Oleh karena itu, kita tidak dapat membiarkan 
pengalaman buruk di masa lalu menghambat diri 
kita untuk melangkah maju. Mengatasi trauma 
masa lalu bukanlah hal yang mudah. Tetapi 
yakinlah, segala sesuatu tidak mustahil ketika 
kita mengikutsertakan Yesus. Dalam Filipi 3:13b, 
Paulus mengatakan, “...tetapi ini yang kulakukan: 
aku melupakan apa yang telah di belakangku dan 
mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku.” 
Seperti dirinya, Paulus ingin agar jemaat Tuhan 
lebih memfokuskan diri pada hal-hal besar yang 
ada di depan mata daripada lembaran masa lalu 
mereka. 

Apabila saat ini Anda terpenjara dalam 
trauma masa lalu, saya mendorong Anda untuk 
mengundang Yesus agar membantu Anda keluar 
dari penjara tersebut. Bersama Yesus, kita 
dimampukan untuk berjalan melintasi masa lalu. MH 
(Linawati Santoso) 


GMS Surabaya 
Ibadah Umum # Anak I, IL, IL, IV: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB 


GMS One Family Malang 
Ibadah Umum # Pro-M # Anak | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum # Pro-M 4 Anak II Pk. 10.00 WIB 


GEREJA 

MAWAR SHARON 
OFFICE: 

VISION BUILDING LANTAI 6, 
MARVELL CITY COMPLEX, 

JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 
www.mawarsharon.com 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 
FAX : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 

Ml @gmschurch 

ft) @gmschurch 


| Ega mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 
telp. 031-60007000 ext. 103 / 


surat: GMS - Vision Building Lt.6, 
Marvel City Complex, 
Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB Ibadah Umum- Pro-M # Anak III Pk. 16.00 WIB 

SIBEC Convention Hall-ITC, Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 WIB 

Army of God Revival Services Jl. Raya Dieng 19, Malang 

badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB Telp. 0341-570539 

badah Pemuda (Minggu) Pk. 13.00 WIB 

SIBEC Convention Hall-ITC, GMS Jombang 

Jl. Gembong 20-30 Surabaya Ibadah Umum | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum II Pk. 16.00 WIB 

badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 

Auditorium MSCS (Voltage) Ibadah AOG Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Profesional Muda Pk. 10.00 WIB 


Keb. Profesional Muda (ProM) 

badah Umum-Anak (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

Jl. Gembong 20-30 Surabaya 

Bukit Doa "Immanuel" 
badah Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


Prigen 


GMS Unity Surabaya Timur 
badah Umum # Anak 

Vision Hall, 13th floor. 

Marvell City Complex. 

Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 
Cp. Melyana (089677931982/081390801878) 


Pk. 10.00 WIB 


GMS House of Victory Surabaya Selatan 

)Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, & Rungkut) 
Ibadah Umum 1 Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum 2 Pk. 10.00 WIB 
Jl. Siwalankerto 145 Surabaya 

CP. Deky (081-23288-544) 


GMS Revelation Surabaya Barat 


Ibadah Umum -# Anak | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum - Anak II Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum «4 Anak III Pk. 16.00 WIB 


Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar-Bali (The Light) 


Ibadah Umum - Anak | Pk. 08.00 WITA 
Ibadah Umum -# Anak II Pk. 11.00 WITA 
Ibadah Umum Pk. 17.00 WITA 
Ibadah Pelajar - Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Ibadah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 
Jl. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 

( 


Sebelum Depo Bangunan) 
elp: 0361-8466437 


GMS Revival Sidoarjo 


Ibadah Umum - Anak | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum -# Anak II Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum -# Anak III Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pemulihan Jumat) Pk.19.00 WIB 


Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 
No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 
Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Revival Madiun 


Ibadah Umum - Anak | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum -# Anak II Pk. 17.00 WIB 
Ibadah Pro-M (umum) Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. Bogowonto 1, Madiun 
Telp: 0351-469869 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
Kompleks Ruko Cempaka Mas (-8 
Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Revival Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
Ibadah Umum - Anak | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum # Anak II Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 10.00 WIB 
Jl. WR. Supratman no 104, 

Telp. Kantor 0355-328170 

GMS Revival Jember 

Ibadah Umum | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum II « Pro-M Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum III Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Jl. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 

Ibadah Anak | Pk. 07.30 WIB 
Ibadah Anak II Pk. 17.00 WIB 
Ibadah Anak III Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WIB 
Jl. Trunojoyo 26, Jember. 

Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 

Telp & Fax 0331-425153 

GMS Kediri 

Ibadah Umum # Anak | Pk.10.00 WIB 
Ibadah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 


Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 


GMS Miracle Yogyakarta 


Ibadah Umum Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Anak Pk. 10.30 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

Jl. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Amanat Agung Magelang 


Ibadah Umum | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum II « Pro-M Pk. 17.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 11.00 WIB 
Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 0851 00515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Kemah Kemenangan Salatiga 


Ibadah Umum # Anak Pk. 08.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda 1 Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda 2 Pk. 16.00 WIB 


Jl. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Tower of Victory Semarang 


badah Umum « Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum « Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 
Jl. Kompleks Madukoro DD III/ 5. 

ex Giant), Kel. Tawangsari, Kec. Semarang 
Barat, Jawa Tengah 

CP: Monalisa (085713022022) 


GMS Solo 

badah Umum - Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 19.00 WIB 


Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 
Jl Slamet Riyadi 373 Solo 
Sekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
'Telp/ Fax): 0271-723172. 
HP) 082137313553 


GMS Favour Jakarta 


badah Umum -Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu Pk. 13.00 WIB 


Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt.1 

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, 

Fax: 021-56985785 


GMS Tentara Tuhan Bandung 


badah Umum # Pro-M Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Meeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. 6 
Telp: (022) 87775119 


GMS Provider Sukabumi 
Ibadah Umum & Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Maxone, JL. Siliwangi No. 90 

Kantor & Sekretariat : 

Pesona Pangrango Blok Z3 No. 1 Sukabumi 
Telp: (0266)6243619 

Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


GMS Elevation Cirebon 

Special Sunday Service Pk. 10.00 WIB 
Convention hall Giant Cietos Lt.2 

Jln. Rajawali Raya Perumnas, Cirebon. 

Telp. 0231-8291317 


GMS Mercy Balikpapan 


Ibadah Umum -# Anak | Pk. 10.00 WITA 
Ibadah Umum -# Anak II Pk. 17.00 WITA 
Ibadah Pemuda Pk. 13.00 WITA 


Jl. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Marvelous Banjarmasin 

Ibadah Umum # Anak| Pk. 10.00 WITA 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WITA 
Ibadah Umum # Anak II Pk. 17.00 WITA 
HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Grace Samarinda 


badah Pelajar t Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Umum « Anak II Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2. 

badah Anak Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 
Cp: Brilli (032149911222) 


GMS Vibrant Pontianak 

badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 

badah Anak Pk. 10.15 WIB 

badah Pemuda Pk. 14.00 WIB 
A. Yani 2 No. 8 


Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134: 
Fax (0561) 6711634 


GMS Restoration Ambon 

badah Umum 4 Anak Pk 10:00 WIT 
badah Pemuda Pk 14:00 WIT 
Convention Hall Pacific Hotel Ambon Lantai 2, 
alan Cendrawasih no. 8 Ambon 

Sekretariat: 

alan Rijali no. 26 Belakang Soya 

ecamatan Sirimau, Ambon 97123 

Telp: 0911-314570 

CP: Erik (085347261119) 


GMS Saparua-MIk 


badah Umum | Pk. 09.30 WIT 
badah Umum II Pk. 18.00 WIT 
badah Anak Pk. 15.00 WIT 


. Depan Pasar Saparua (Ex BANK Danamon) 
Tel/Fax.0931-21487 


GMS Masohi (Maluku Tengah) 


badah Umum Pk. 09.30 WIT 
badah Anak Pk. 16.00 WIT 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIT 


. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi Telp: 0914-22790 
CP: Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


GMS Tower of Strength Manado 

badah Umum | Pk. 08.00 WITA 
badah Umum II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum III Pk. 17.00 WITA 
badah Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Voltage Special Saturday Pk. 16.00 WITA 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 14.00 WITA 


. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
(Samping Apartemen Lagoon) 

Bahu - Manado 95115, 

Telp. 0431-831226 

Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Breakthrough Kendari 

badah Umum Pk. 09.00 WITA 
badah Umum II Pk. 17.00 WITA 
Ruko GMS Breakthrough Kendari 

.Supu Yusuf ( depan Plaza Kubra), Mandonga 
CP : Novita (0852 5613 3910) 

Telp. 0401 - 3111075 


GMS Lombok 

badah Umum 4 Anak Pk. 08.00 WITA 
Hotel Puri Indah, Ruang Rajawali Lt.2 

. Sriwijaya no, 132. 

Sekretariat: Pertokoan Smart Club 

Ruko Fashion Factory, Jl. Prabu Rangkasari, 
Abian Tubuh. Mataram, Lombok 

CP. 0370-635170 

Hp. 085648242999 (Pdm. David Lauly,ST.) 


GMS Bitung 
badah Umum # Anak Pk. 10.00 WITA 
badah Pemuda (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 


. Samrat Pakadoodan Ling 3 
Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 - 30903 


GMS Tondano (HOR) 
badah Umum # Anak 

badah Pelajar « Pemuda 

. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 
Depan Kantor Pos Tondano) 
elp: 0431 — 324016 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


GMS Kotamobagu 

badah Umum # Anak 
badah Pemuda (Sabtu) 

. Sutoyo no. 28, 

Depan Apotik Kotamobagu) 
Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


GMS God's Dwelling Place Makassar 


badah Umum I Anak Pk. 10.00 WITA 
badah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum II - Pro-M Pk. 17.00 WITA 


Hotel M-Regency 

. Daeng Tompo No. 8 Makassar 
Cp. Neltje (082187924935 ) 
Sek. Jl. Sungai Nuri No. 3A 


GMS My Home Medan 


Ibadah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
Ibadah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
Ibadah Umum «4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum -# Anak II Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum -# Anak III Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
4530760 


GMS True Vine Pekanbaru 
badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak (It. 1, VIP A.B.C) Pk. 10.00 WIB 


di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 

badah Pemuda (Sekretariat It.3) Pk. 14.00 WIB 
Sekretariat : 
In. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 
CP: Irawati Santoso (0812 6882 8800), 


elp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Lighthouse Palembang 

badah Umum - Anal Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 
Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 

CP: Paul (081332212471) 
badah Pemuda 

omp. Ruko Graha Maju Motor 
. Rasyid Nawawi No. 24-26F 
elp (0711) 361425 / 366572 
CP. Theo (081995118283) 


Pk. 14.00 WIB 


GMS Lampung 

badah Umum «# Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 

. Dr. Susilo no. 4, Lampung 

CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Jambi 

badah Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 

elp 0741- 5911180 CP : Edi Riyanto Ong - 
0813 3824 7888, Weinna - 0812 6065 6562 


